AR RUM 
(Bangsa Rumawi) 
Surah ke-30 
60 Ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. © Alif Lam Mim. 

2. Telah dikalahkan bangsa Rumawi, 

3. di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah 
dikalahkan itu kemudian mereka akan menang, 

4. dalam beberapa tahun lagi. Bagi Alloh-lah 
urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). 
Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu 
bergembiralah orang-orang yang beriman, 

5. karena pertolongan Alloh. Dia menolong siapa 
yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah Yang Maha 
Perkasa lagi Penyayang. 

6. (Sebagai) janji yang sebenarnya dari Alloh. 
Alloh tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

7. Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) 
dari kehidupan dunia; sedangkan terhadap 
(kehidupan) akhirat mereka lalai. 

8. Apakah mereka tidak memikirkan tentang 
(kejadian) diri mereka? Alloh tidak menciptakan 
langit dan bumi dan apa yang ada diantara 
keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar 
dan dalam waktu yang ditentukan. Dan 
sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar- 
benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. 

9. Dan apakah mereka tidak mengadakan 
perjalanan di muka bumi dan memperhatikan 
bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang 
sebelum mereka? orang-orang itu lebih kuat dari 
mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi serta 
memakmurkan bumi lebih banyak dari apa yang 
telah mereka makmurkan. Dan telah datang 
kepada mereka, rasul-rasul mereka dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Alloh 
sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, 
akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada 
diri mereka sendiri. 


Dana 


Suratur Ruam 


> 


Bismil lahir rahmanir rahim 


>72 7 ar 22 2 m A Iad Da A Er 
Ar D 7 s A A a a 
~ D Y| a S f2 | D Nwe pai 
sesu- dari dan bumi/ dekat di bangsa telah di- Alif Lām 
dah mereka negeri 2 Romawi kalahkan 1 Mim 


Alif Lim Mim (1) Ghulibatir ruam (2) Fi adnal ardhi wahum mim ba'di 


Para 2 a > > >° AS y z | 
A 1 A Ku a E < dn 


" K 


1 A1 
urusan bagi tahun be- dalam mereka akan kekalahan 
Alloh berapa 3 mengalahkan mereka 
ghalabihim sayaghlibūn (3) Fi bidh`i sinin lillāhil amru 
O EAEI ai agn S s iS: 
a? CEISIA A Aera Awa ă Jo ó 
orang-orang bergem- dan pa- sesudah dan sebelum (dari) 
4 yang beriman bira da hari (dari) 
min qablu wamim ba`d wayauma-idziy yafrahul mu“minūn (4) 
PAN 5 A> > 2AF EPA 7 AAI 3 >< 
(0) A> a a AI s 2 : 3 
NAI p | Ju) | SI - Cad ES J 7 .. Ani J , A 
Maha Maha Perkasa dan Dia ke- siapa Dia me- Alloh dengan per- 
5 Penyayang Dia hendaki yang nolong tolongan 
Binashril lāh yanshuru may yasya-u wahuwal `azizur rahim (5) 
PS a Z e EFAA A EA g 27 so A 22 A aj E 
CINE Y Lil ASi AT DAC a ls Y anl AC o 
mereka me- ti- manusia keba- tetapi janji- Alloh menya- tidak Alloh janji 
ngetahui dak nyakan Nya lahi 
Wa`dal lah lā yukhliful lāhu wa`dahū walakinna aktsaran nasi lā ya`lamūn 
DAN aA un, NI sAr P {i EOE a I Pep A) 
oae A SA OH PD x bod Oo Je Sgela a? 
orang-2 me- akhirat dari/ dan dunia kehi- dari yang mereka 
yang lalai reka terhadap mereka dupan lahir mengetahui 6 
(6) Ya`lamūna zhāhiram minal hayatid dunya wahum 'anil ākhirati hum ghāfilūn 
i sr Pa N A A SOL Pd S A z Sa PRA. EA PA AR 
Si) opl al g L a | Sa D C) 
Pa C n p ri 
dan langit Alloh mencip- ti- diri dalam/ mereka apakah 
bumi i takan dak mereka tentang memikirkan tidak 7 
(7) Awalam yatafakkarū fi anfusihim mā khalaqal lāhus samawati wal-ardha 
r 
EFE T F E DI TN 
Ep Je - L9 E ant A 19 A - pa e "9 
manusia dari keba- dan sesung- diten- dan dengan melain- diantara ke- dan 
nyakan guhnya tukan waktu benar kan dudukannya apa 


wamā bainahumā illa bilhaqqi wa-ajalim musammā wa-inna katsiram minan nasi 


SAPS 7e . A 7 Z z DN pr <1 y už — 
.. 3 . 2 2l y è ° & Cad 
lg P, - Dr 2 W aA a A3 Q 22 l I s > 
lalu mereka muka di mereka apakah Tuhan 


memperhatikan bumi berjalan tidak 8 mereka 
biliqa-i rabbihim lakāfirūn (8) Awalam yasirū fil ardhi fayanzhurū 


benar-benar 
ingkar 


dengan 
pertemuan 


Pa 
z4 2A? a Ar > > 7>." Aar K pu 
- M 2 2° : * | a e . 
D D A ul a o E2 a O E 
keku- daripada sangat adalah sebelum dari orang-2 akibat adalah bagai- 
atan mereka lebih mereka mereka yang mana 


kaifa kana `āqibatul ladzina min qablihim kanu asyadda minhum quwwataw 


AI Wor ra DI > Pad LS A S L > AIl 
2 o g w & SYA e P 2 w 
dan telah datang mereka me- daripa- lebih dan mereka me- bumi dan mereka meninggal- 
kepada mereka makmurkannya da apa banyak makmurkannya kan bekas/ mengolah 


wa-atsārul ardha wa`amarūhā aktsara mimmā `amarūhā wajā-at-hum 


AA aAA ERAN Z o A SAN aA 
SE a SI WA a 


Pa 
adalah akan menganiaya Alloh ada maka dengan bukti- rasul-rasul 
mereka tetapi mereka tidak bukti nyata mereka 
rusuluhum bilbayyinati fama kānal lāhu liyazhlimahum walākin kanu 
PA . 
A D TE A RAN SA 
kejahatan mereka ber- orang-2 akibat ada- kemu- mereka diri 
(lebih buruk) buat kejahatan yang lah dian 9 menganiaya mereka sendiri 


anfusahum yazhlimūn (9) Tsumma kana `āqibatal ladzina asa-us su-a 


yi AN P / À ` IG y P 
DI SA G Su a D z 
Alloh mereka dengan- danadalah Alloh dengan mereka men- ka- 

10 memperolok-olok nya mereka ayat-ayat dustakan rena 


an kadz-dzabu bi-āyātil lāhi wakanu biha yastahziūn (10) Allahu 


DEl Pa pA PNA a KI i ga A A AI Ê Pa 
a D Ka Zi dg oA E ( Ma Loan 
berdiri/ dan pada kalian kepada- kemu- Diameng- kemu- makhluk memulai 
terjadi hari 11 dikembalikan Nya dian ulanginya dian menciptakan 


yabda-ul khalqa tsumma yu`iduhū tsumma ilaihi turja`ūn (11) Wayauma taqūmus 


pi 5 < A; FIA 


A 22 PRAA 


oa ae 


sekutu-sekutu dari bagi ada dan ti- orang-orang berputus kiamat 
mereka mereka daklah 12 yang berdosa asa 
sā`atu yublisul mujrimūn (12) Walam yakul lahum min syuraka-ihim 
A Z, Ar a m- A 
PEPA 2. ) > Z A a y : 
D DAS Éa Su a 
pg < gE ia OLE 9 | 
dan pa- mereka pada sekutu-2/ dan adalah mereka menda- 
da hari 13 ingkar berhala-2 mereka mereka pat syafaat 
syufa'a-u wakānū bisyuraka-ihim kafirin (13) Wayauma 
D ji EO Z EA a DA Aa 
A . .. w | 2 a o 
mereka orang-2 maka mereka ber- pada kiamat berdiri/ 
beriman yang adapun 14 cerai berai hari itu terjadi 


taqūmus sā`atu yauma-idziy yatafarraqūn (14) Fa-ammal ladzina āmanū 


PAN 7 Pa j A 
a PARA nT a "S GG AN 
mereka taman di da- maka kebajikan/ dan mereka 
15 bergembira lam mereka saleh beramal 
wa`amilush shāliħāti fahum fi raudhatiy yuħbarūn (15) 
Pa — G P y 2 é — z p | y SA A D a r Za A Gls 
$ . Cad ë .-. Ma D pa A . 
ADG Ai gw LL DG GS gi ii 
maka me- hari dan per- dengan ayat- dan mereka mereka orang-2 dan 
reka itu akhirat temuan ayat Kami mendustakan kafir yang adapun 


Wa-ammal ladzina kafarū wakadz-dzabiu bi-āyātinā waliqā-il ākhirati fa-ulā-ika 


P 2 As $ 2 , ° (n) | 

[L ga me al YA ) Q pas clia € 
kalian pada sewaktu Alloh maka mereka di- siksaan da- 
petang hari Mahasuci 16 hadapkan lam 


fil `adzābi muĥħdharūn (16) Fasubhanal Ilahi hina tumsūna 


10. Kemudian, akibat orang-orang yang 
mengerjakan kejahatan adalah (azab) yang lebih 
buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat 
Alloh dan mereka selalu memperolok-olok ayat- 
ayat Alloh itu. 

11. Alloh yang memulai penciptaan (makhluk), 


kemudian mengulangi penciptaan makhluk itu 
kembali; kemudian kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan 


12. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang 
yang berdosa terdiam berputus asa. 

13. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi 
mereka dari berhala-berhala mereka dan adalah 
mereka mengingkari berhala mereka itu. 

14. Dan pada hari terjadinya kiamat, pada hari itu 
mereka (manusia) bergolong-golongan. 

15. Adapun orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh, maka mereka di dalam 
taman (surga) bergembira. 

16. Adapun orang-orang yang kafir dan 
mendustakan ayat-ayat Kami (Al Qurān) serta 
(mendustakan) pertemuan hari akhirat, maka 
mereka tetap berada di dalam siksaan (neraka). 

17. Maka bertasbihlah kepada Alloh di waktu 
kamu berada di petang hari dan waktu kamu 
berada di waktu subuh, 


18. dan bagi-Nya-lah segala puji di langit dan di 
bumi dan di waktu kamu berada pada malam hari 
dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur (atau 
tengah hari). 

19. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati 
dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan 
menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti 
itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur). 

20. Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia 
menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba 
kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. 
21. Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu 
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- 
tanda bagi kaum yang berpikir. 

22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 
ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain- 
lainan bahasamu dan warna kulitmu. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 
mengetahui. 

23. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 
ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari untuk 
usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
mendengarkan. 


>fl Ma , 22- Me 

PI Sg | 3 es AR 
dan langit di segala dan bagi- 

di bumi puji Nya 


wahina tushbiħūn (17) Walahul hamdu fis samawati wal-ardhi 


O AN o 

De O Pena SS) 
kalian pada dan 

17 pagi hari sewaktu 


PS p 2A ANN PN z” jay A 2 sr 
a : (A) k a Aey Ka 
CA 2 OA Si TA a Q9 6 Ns mad 9 
dan Dia me- yang dari yang Dia me- kalian di- dan pada waktu 
ngeluarkan mati hidup ngeluarkan 18 waktu Zuhur sewaktu Isya 
wa`asyiyyaw wahina tuzh-hirūn (18) Yukhrijul ħayya minal mayyiti wayukhrijul 
AaS D 2 a7 2 Dr ANI AH p Ei 
$ bag w å a v” 
Da Sg lgs iw 2 gdl o : 
kalian dike- dan seperti matinya sesu- bumi dan Dia yang dari yang 
luarkan demikian dah hidupkan hidup mati 
mayyita minal hayyi wayuhyil ardha ba`da mautihā wakadzālika tukhrajūn 
A ZA 1 | A K 2” Es A A ze TO O 
sm 3 PIN I = Ao II Nr 
kaad 
manu- kalian tiba- kemu- tanah dari Dia mencip- bahwa ayat- dan di 
sia i tiba dian takan kalian ayat-Nya antara 19 
(19) Wamin āyātihi an khalaqakum min turābin tsumma idza antum basyarun 


A pem 5 

dirimu /jenis 

kalian sendiri 
tantasyirūn (20) 


t 


DA >r pan y 
" æ- \ 
S a ol a| 


bah- 
wa 


G 


Dia men- 
ciptakan 


untuk 
kalian 


dan ayat- 
ayat-Nya 


Wamin Ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum 


2y EA MAR N Sa 2 2r L JLI AAT 
A) 9 ð dy A9 Ka Céad 
dan rasa rasa di antara dan Dia kepa- 
sayang kasih kalian menjadikan danya 


azwājal litaskunu ilaihā waja`ala bainakum mawaddataw waraħmah 


Sen ii $ pa fa) A Ae 27v 
penciptaan ayat-ayat- dan di mereka bagi 
Nya antara 21 berpikir kalian 


inna fi dzālika la-āyātil liqaumiy yatafakkarūn (21) 


M Sg PEA >A TA AZ 2,7” 

. | DL An “* A w >* | 

ad KIG DJ P 
sesung- dan warna bahasa dan per- 
guhnya (kulit) kalian kalian bedaan 


samawati wal-ardhi wakhtilafu alsinatikum wa-alwanikum inna 


z A 2 r y 
A y > A 
JL KLE al is 
dan di 


antara 22 
Wamin āyātihi manāmukum billaili 


bagi orang-orang 
yang mengetahui 


tidur 
kalian 


pada waktu 
malam 


fi dzalika la-āyātil lil'alimin (22) 


ayat-ayat- 
Nya 


SAN Ah * pn E Pe 

N s 2 w . p 

o $ D . * 
aan Al 3 D aha žě 
benar-benar yang pada sesung- karunia- dari/ 
tanda-tanda demikian guhnya Nya sebagian 


wannahāri wabtighā-ukum min fadhlih inna fi dzālika la-āyātil 


A A > A y) 


A le AN 
ÖN 2 Aad) OOS a? 
kilat Dia memperlihat- ayat- dan di 
kan pada kalian ayat-Nya antara 23 


liqaumiy yasma`ūn (23) Wamin āyātihi yurikumul barqa 


> 2 AN 
2 © 


di antara 20 


s 2A 2 EA 


Zo Ea 


kalian bertebaran/ 
berkembang biak 


A A Pa 227 
ig x > o Éi s| 
agar kalian tente- pasangan- 
ram /cenderung pasangan 


Wamin āyātihi khalqus 


SN Pa g A 
DAN N3 G gl 
.. pa In 1 
benar-benar yang pa- sesung- 
tanda-tanda demikian da guhnya 
2 
; SS MAA | 
LDI D 
dan langit 
bumi 
r PAE 
J y . 2° 
Sy OE 3 
s r” — osr 
benar-benar yang pada 
tanda-tanda demikian 


API > 
F 


dan usaha 


priy 


pencarian kalian siang hari 
A 2A Ii A 

mereka men- bagi 

dengarkan kaum 


A 2? >47 Prá EEA 
Lr] N P AN EEA 


y 
bumi dengan- maka Dia air 


nya hidupkan 
khaufaw wathama`aw wayunazzilu minas sama-i ma-an fayuhyi bihil ardha 


bp 
langit dari 
menurunkan 


& 


We 
S 


dan Dia dan rasa 
harapan 


Po 


takut 


A ; o >r 2 ar 
J ah alar DN DA a 
mereka memper- bagi benar-benar demikian pada sesung- matinya sesu- 
24 gunakan akal kaum (terdapat) yang guhnya dah 
tanda-tanda 
ba`da mautiha inna fi dzālika la-āyātil liqaumiy ya`qilūn (24) 
o £ | 1 Ë 5 A N asy a mg 27 ~ j | > a 
> ii A 2 PA O22 2 slol Sig ol ae A 
Dia memang- apa- kemu- dengan pe- dan langit berdiri bah- ayat- dan 
gil kalian bila dian rintah-Nya bumi wa ayat-Nya antara 
Wamin āyātihi an taqūmas samā-u wal-ardhu bi-amrih tsumma idzā da`ākum 
> àe 
IN 27 s- ko) Pedal A Ra DA AA 
langit di siapa dan mi- kalian kalian apa- bumi dari pang- 
lik-Nya 25 keluar bila gilan 


da`watam minal ardhi idza antum takhrujūn (25) Walahū man fis samawati 


LIS? As z > 3 1A, A sî Í g & A DA 
.. . $ 2 e E . 2 
Gi 5x gil yA Oia d J&S ih 
penciptaan Dia yang patuh/ kepada- semua dan 
makhluk memulai i 26 tunduk Nya bumi 
wal-ardh kullul lahū qānitūn (26) Wahuwal ladzi yabda-ul khalqa 
LAI sA, A ZA 


MEEI © Ne AA Da EA DA 
Syal 3 JAN JAN ay ale ga a 
Mahatinggi perumpamaan dan bagi- atas-Nya/ lebih dan 


(sifat-sifat) Nya bagi-Nya mudah hal itu 
tsumma yu`iduhū wahuwa ahwanu `alaih walahul matsalul a`lā fis samawati 


langit di 


2” # rS By 1 jA CA, A A LALI 

m N % 2 . 3 \ 

O? Ma JV | SI 

dari perum- untuk Mahabijaksana Mahaperkasa dan 
pamaan kalian a 27 Dia 


wal-ardh wahuwal `azizul hakim (27) Dharaba lakum matsalam min 


>° DEA AA a KA LA E z» a w 2 S 
da- sekutu- dari tangan ka- memiliki apa dari bagi apa- 
lam sekutu nan kalian yang kalian kah 


anfusikum hal lakum mim mā malakat aimanukum min syurakā-a fi 


> Zag ALAE SF a 
P Ken AR aò OE Eai 


Kami telah rezeki- apa 
kan kepada kalian 


maka 
kalian 


seperti kalian takut sama di dalam- 
takut kalian kepada mereka nya 
mā razaqnakum fa-antum fihi sawa-un takhāfūnahum kakhifatikum 


Dia mengem- 
balikannya dian 


oA Fe 


kemu- 


E 

T 
dan 
bumi 


as 
A 


diri kalian 
sendiri 


D u 


(rezeki) 


(Fa) peN R. ʻa NI A wA f Es $ ZA 
ri / a Z Pa ro r p p 
mereka memper- bagi ayat- Kami seperti de- diri kalian 
28 gunakan akal kaum ayat jelaskan mikianlah sendiri 
anfusakum kadzālika nufash-shilul āyāti liqaumiy ya`qilūn (28) 
a ALA a a 7 
W 2 . f | e b 
memberi maka si- Ha pe- A ti- hawa naf- mereka orang-orang meng- bahkan/ 
petunjuk apakah ngetahuan dak /tanpa su mereka zalim yang ikuti tetapi 


Balit taba`al ladzina zhalamū ahwa-ahum bighairi `ilm famay yahdi 


24. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia 
memperlihatkan kepadamu kilat untuk 
(menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia 
menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan 
bumi dengan air itu sesudah matinya. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
mempergunakan akal. 

25. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 
ialah berdirinya langit dan bumi dengan perintah- 
Nya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali 
panggil dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar 
(dari kubur). 

26. Dan kepunyaan-Nya-lah siapa saja yang ada di 
langit dan di bumi. Mereka semua tunduk kepada- 
Nya. 

27. Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari 
permulaan, kemudian mengembalikan (atau 
menghidupkan)nya kembali, dan menghidupkan 
kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi- 
Nya-lah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di 
bumi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 

28. Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari 
dirimu sendiri. Apakah (kamu rela jika) ada diantara 
hamba sahaya yang kamu miliki, menjadi sekutu 
bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami 
berikan kepadamu; sehingga kamu menjadi setara 
dengan mereka dalam (hak mempergunakan) 
rezeki itu, lalu kamu takut kepada mereka 
sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? 
Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat Kami bagi 
kaum yang berakal. 

29. Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti 
hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka 
siapakah yang akan menunjuki orang yang telah 
disesatkan Alloh? Dan tiadalah bagi mereka 
seorang penolongpun. 


30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus 
kepada agama Alloh; (tetaplah atas) fitrah Alloh 
yang telah menciptakan manusia menurut fitrah 
itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Alloh. 
(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui, 

31. dengan kembali bertobat kepada-Nya dan 
bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah salat dan 
janganlah kamu termasuk orang-orang yang 
mempersekutukan Alloh, 

32. yaitu orang-orang yang memecah-belah 
agama mereka, dan mereka menjadi beberapa 
golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga 
dengan apa yang ada pada golongan mereka. 

33. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, mereka 
menyeru Tuhannya dengan kembali bertobat 
kepada-Nya, kemudian apabila Tuhan merasakan 
kepada mereka barang sedikit rahmat dari-Nya, 
tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan 
Tuhannya, 

34. sehingga mereka mengingkari akan rahmat 
yang telah Kami berikan kepada mereka. Maka 
bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu 
akan mengetahui (akibat perbuatanmu). 

35. Atau pernahkah Kami menurunkan kepada 
mereka keterangan, lalu keterangan itu 
menunjukkan (kebenaran) apa yang mereka selalu 
persekutukan dengan Tuhan? 

36. Dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat 
kepada manusia, niscaya mereka bergembira 
dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa 
suatu musibah (atau bahaya yang) disebabkan 
kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan 
mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. 


2 wW L L Dr A r s ` 2 W 2A M D8 
: . (14) A A A AN : 
SA D b DN D i Ga ju 
kepada wajahmu maka te- seorang dari bagi dan Alloh di- orang 
(agama) gakkan 29 penolong mereka tidaklah sesatkan 


man adhallal lāh wama lahum min nāshirin (29) Fa-aqim wajhaka liddini 


fy Di P. Ss 7 
Lad * a e 
Era) J Ý a Si Si 3 an D EG 
Pai o o 
bagi perubahan tidak atas- manusia mencip- yang Alloh fitrah/ lurus 
ciptaan ada nya takan ciptaan 


hanifa fithratal lāhil lati fatharan nāsa `alaihā lā tabdila likhalqil 


l > pn Yu N r> w y & ) 
A, 2 DA A W æ A ca P . w 
HA AS) pa AI SN GN) al 
manusia kebanyakan akan yang agama demikian Alloh 
tetapi lurus itu 
lah dzālikad dinul qayyimu walākinna aktsaran nasi 
r y A Pun SA pa lz > A ARI Ig AA ar Pa 
iad 2 a ba D E) . 2 
al Igalo an Ai Da $ Q) opda Y 
salat dan dan bertakwa- kepada- kembali mereka me- tidak 
dirikan lah kepada-Nya Nya bertobat 30 ngetahui 


lā ya`lamūn (30) Munibina ilaihi wattaqūhu wa-aqimush shalāta 


>% Pa ARN PES SI 
ODM ye TERA 


LA A Ls 
3a D 5S $ 


mereka me- orang- dari orang-orang yang dari /ter- kalian dan ja- 
mecah-belah orang yang 31 menyekutukan masuk adalah nganlah 
wala takūnū minal musyrikin (31) Minal ladzina farraqū 
D wi e G K u his Ar 
. . pa 2° D 
mereka di sisi dengan golongan tiap- beberapa dan ada- agama 
32 bangga mereka apa yang tiap golongan lah mereka mereka 
dinahum wakānūŭ syiya`ā kullu hizbim bima ladaihim fariħūn (32) 
ae Ý A aN [> > b P A "a $ a -ÉN DA Ki 
pOr 2 >. A A) Uia Pe) 19363 SPE O a SA 2) 9 
Dia merasakan apa- kemu- kepada- kembali Tuhan mereka ba- manusia menimpa dan 
kepada mereka bila dian Nya bertobat mereka menyeru haya apabila 
Wa-idzā massan nāsa dhurrun da`au rabbahum munibina ilaihi tsumma idzā adzāqahum 
A 1S I A A LDS Ae 
pa Pad 
dengan karena mereka a Da Tu- dari PEE apabila/ rah- dari- 
apa yang mengingkari 33 menyekutukan han mereka mereka sebagian tiba-2 mat Nya 
minhu raħmatan idzā fariqum minhum birabbihim yusyrikūn (33) Liyakfurū bimā 
> KA EA A CO P 2% ATAN BA Sa <] 
mgc p ê @ S2 CS guð | graas A 
atas Kami me- atau- kalian akan maka maka ber- Kami telah beri- 
mereka nurunkan kah 34 mengetahui kelak senang-2-lah kan pada mereka 


ātaināhum fatamatta`ū fasaufa ta` lamūn (34) Am anzalna `alaihim 


z 7 bogs 1A ZN? 
óa T KS GO y A RE ve P 3o ELÉ 


Kami AI dengan- adalah n berbicara/ lalu kekuasaan/ 
rasakan Ean 35 menyekutukan Nya mereka apa yang mengatakan ia keterangan 
sulthānan fahuwa yatakallamu bima kānū bihi yusyrikūn (35) Wa-idza adzaqnan 
a PEA P EATA ny e A a y l Brar AAT 
AA a EC 2 Aku! “a ÖL 9 G P A) g 
tangan-2 menger- dengan e menimpa dan dengan- mereka suatu manusia 
mereka jakan apa yang hatan mereka jika nya gembira rahmat 


nāsa rahmatan fariħū bihā wa-in tushib-hum sayyi-atum bima qaddamat aidihim 


T aaa ai og e 
elid cyo Gi Da ol ly DN 
Dia ke- bagi rezeki mela- Alloh bah- mereka dan apa- 

hendaki siapa pangkan wa perhatikan kah tidak 36 


idzā hum yaqnathūn (36) Awalam yarau annal lāha yabsuthur rizqa limay yasya-u 


À Pi y7 A 
Ji bol O p aa AY A 
2 r A dg pa Pn pa 
kerabat yang maka be- mereka bagi benar-2 yang 
terdekat rikanlah 37 beriman kaum tanda-2 demikian 


wa-yaqdir inna fi dzālika la-āyātil liqaumiy yu“minūn (37) Fa-āti-dzal qurbā 


a A, 
AS P >L 


mereka ber- me- tiba- 
putus asa reka tiba 
2. A | P BIr 
2 ol DAY, 
pa- sung- dan Dia me- 
da guh nyempitkan 


an A AAZ P `, & 3 A ETA Aa A 2 y P G 
s s ° 2 
Q) Xa <i se e Kd l ob ECA ly ais 
a bagi orang- lebih demi- dalam dan orang dan orang- haknya 
menghendaki orang yang baik kian itu perjalanan yang terlantar orang miskin 
ħaqqahŭ walmiskina wabnas sabil dzālika khairul lilladzina yurīidūna 
2r ~ >42 A Pena DR 
Cae IN D SA a a 
) QP e a) d z9 
riba dari kalian dan apa orang-orang me- dan me- Alloh wajah/ 
berikan yang 38 yang beruntung reka reka itu keridaan 
wajhal lah wa-ula-ika humul muflihan (38) Wama ātaitum mir ribal 
y YI =< T) Pn AA Pd o MW 
RX T A? I A J r 2 2 DI - D P ~~, As 
e * A 2 
Ba aa aanl b a oae le W obl dial g y 
zakat dari kalian danapa Alloh pada iame- maka manusia harta pada untuk 
g berikan yang sisi nambah tidak menambah 
liyarbuwa fi amwalin nasi falā yarbū 'indal lah wamā ātaitum min zakatin 
yy AN A 298? f — A N A 
2 w Pa A AS w 1l or 2 A> 
| O) Sa JA g 
SI Íi ai Oya me Sua A da Da 
yang Alloh orang-orang yang me- maka me- Alloh wajah/ kalian 
39 melipatgandakan reka reka itu keridaan menghendaki 
turidūna wajhal lāhi fa-ulā-ika humul mudh`ifūn (39) Allahul ladzi 
P >s am A GA sso Aa GE a GA AR 
o Je D a 4 pn D) A 
Paa a s| 
dari adakah Dia menghi- kemu- Dia memati- kemu- Dia memberi kemu- mencipta- 
dupkan kalian dian kan kalian dian rezeki kalian dian kan kalian 
khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min 
— 
SZ >23 a Zo A Zy > PEGA -3 A TA 
Jd áa m go o D œ da D 2 
dan Mahasuci Dia sesuatu dari yang de- dari mem- orang sekutu se- 
Mahatinggi mikian itu buat yang kutu kalian 
syuraka-ikum may yaf'alu min dzālikum min syai“ subhanahu wata`ālā 
EKLS a a a a O CE 
perbuatan a an darat di kerusakan telah mereka per- dari 
apa yang a tampak 40 sekutukan apa 


Zhaharal fasādu fil barri walbahri bima kasabat 


PAN ZA D Sa A a m K | Dr 
osag Ha e gil a 
mereka seba- 


41 kembali gian 
aidin nasi liyudziqahum ba`dhal ladzi `amilū la`allahum yarji`ūn (41) 


*amma yusyrikūn (40) 


mereka 
perbuat 


agar 
mereka 


yang 
kan pada mereka 


PA Dr 
sebelum/ dari  orang-2 maka per- 


dahulu yang hatikanlah 
Qul sirū fil ardhi fanzhurū kaifa kāna `āqibatul ladzina min qabl 


la BA r P A2 Ja by 7 > 
y gi BE K L pE N 


akibat adalah muka 


bumi 


bagai- 
mana 


KAU Pa 


untuk Dia merasa- 


di 


manusia 


lah kalian 


a 
SAN 
r o 

tangan- 
tangan 


>> 22 
Diu E 


kata- 
kanlah 


berjalan- 


37. Dan apakah mereka tidak memperhatikan 
bahwa sesungguhnya Alloh melapangkan rezeki 
bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) 
yang menyempitkan (rezeki itu). Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat 


tanda-tanda (kekuasaan Alloh) bagi kaum yang 
beriman. 
38. Maka berikanlah kepada kerabat yang 


terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada 
orang-orang miskin dan orang-orang yang 
terlantar dalam perjalanan. Yang demikian Itu lebih 


baik bagi orang-orang yang mencari keridaan 
Alloh; dan mereka itulah orang-orang yang 
beruntung. 


39. Dan sesuatu riba (atau tambahan bunga uang) 
yang kamu berikan agar harta manusia 
bertambah, maka riba itu tidak menambah (pahala) 
pada sisi Alloh. Dan apa yang kamu berikan berupa 
zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 
keridaan Alloh, maka (yang berbuat demikian) 
itulah orang-orang yang melipat gandakan 
(pahalanya). 

40. Alloh-lah yang menciptakan kamu, kemudian 
memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, 
kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah 
dari sekutu-sekutu kamu, yakni orang yang dapat 
berbuat seperti yang demikian itu? Maha Sucilah 
Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka 
persekutukan. 

41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 
disebabkan karena perbuatan tangan manusia, 
supaya Alloh merasakan kepada mereka sebagian 
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 
kembali (ke jalan yang benar). 

42. Katakanlah: "berjalanlah kamu di muka bumi 
dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang- 
orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu 
adalah orang-orang yang mempersekutukan 
(Alloh)". 


43. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada 
agama yang lurus (yaitu Islam) sebelum datang dari 
Alloh suatu hari (yakni kiamat) yang tidak dapat 
ditolak, pada hari itu mereka terpisah-pisah. 

44. Barang siapa yang kafir maka dia sendirilah 
yang menanggung (akibat) kekafirannya itu; dan 
barang siapa yang beramal saleh maka mereka 
menyiapkan untuk diri mereka sendiri (tempat 
yang menyenangkan), 

45. agar Alloh memberi pahala kepada orang- 
orang yang beriman dan beramal saleh dari 
karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai 
orang-orang yang ingkar. 

46. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 
adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai 
pembawa berita gembira dan untuk merasakan 
kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan supaya 
kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan 
(juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya; 
agar kamu bersyukur. 

47. Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus 
sebelum kamu para rasul kepada kaumnya, maka 
para rasul datang kepada mereka dengan 
membawa keterangan-keterangan (yang cukup), 
lalu Kami melakukan pembalasan terhadap orang- 
orang yang berdosa. Dan Kami selalu berkewajiban 
menolong orang-orang yang beriman. 

48. Alloh, Dialah yang mengirim angin, lalu angin 
itu menggerakkan awan dan Alloh membentangkan 
awan itu di langit menurut yang dikehendaki-Nya, 
dan menjadikan awan itu bergumpal-gumpal; lalu 
kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka 
apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba- 
Nya yang dikehendaki-Nya, tiba-tiba mereka 
menjadi gembira. 


L 2” L asr GS AA > 7 pan 


dari yang kepada wajah maka ha- a yang kebanyakan adalah 
lurus agama kamu dapkan 42 menyekutukan mereka 

kana aktsaruhum musyrikin (42) Fa-aqim wajhaka liddinil qayyimi min 

2 s Gr) PE A © ZDI Eo pa A Kah aN 6” N 21 z< 

D N Ya DAN AN A Z 3 z 0 Jó 

barang mereka ter- pada Alloh dari bagi- meno- tidak suatu akan bah- sebe- 

siapa 43 pisah-pisah hari itu nya lak dapat hari datang wa lum 


qabli ay ya'tiya yaumul lā maradda lahū minal lah yauma-idziy yash-shadda`ūn (43) Man 


T92 Al! 11L, 
FI alas JS 


Pon a bn JE f 


mereka me- maka untuk di- kebajikan/ bera- dan barang kekafir- maka kafir 
44 nyiapkan ri mereka sendiri saleh mal siapa annya atasnya 
kafara fa`alaihi kufruh waman `amila shalihan fali-anfusihim yamhadūn (44) 

DA A a a wi koa odet A a 
. so YZ pa pa 1 pa ao oA oos 
Diame- ti- sungguh karunia- dari kebajikan/ dan mereka mereka orang-2 karena Dia akan 
nyukai dak Dia Nya saleh beramal beriman yang memberi balasan 


Liyajziyal ladzina āmanū wa`amilush shāliħāti min fadhlih innahū lā yuhibbul 


Dr As T. phai P 25 a aA > 2 AN D 
Ja DI a Ja o a ST A 


dan untuk mera- pembawa angin Dia mengi- bah- ayat- dan di orang-orang 
sakan pada kalian berita gembira rimkan wa ayat-Nya antara 45 yang kafir 
kafirin (45) Wamin ayatihi ay yursilar riyāħa mubasy-syiratiw waliyudziqakum 
2 T RA 2 ES AN A, BA D EA Pa 27w 
r . s pin $ p - . 
Ká; abao oa lao sb A SA G 
dan agar karunia- dari dan supaya dengan pe- perahu dan supaya rahmat- dari 
kalian Nya kalian mencari rintah-Nya berlayar Nya 


mir rahmatihi walitajriyal fulku bi-amrihi walitabtaghū min fadhlihi wala`allakum 


Aa E Ta > A s i. < 22 a 
AFG aa AI agau E i O A 


maka (Rasul) da- kaum ke- para sebelum dari Kami telah dan kalian 
tang pada mereka mereka pada rasul kamu mengutus sungguh 46 bersyukur 
tasykurūn (46) Walaqad arsalnā min qablika rusulan ilā qaumihim fajā-ūhum 
HE EE T AINI 
. E 2 .. 2 . 2 ; PA s 
= DARI ON Se 
perto- atas berhak / ber- dan mereka orang-2 dari lalu Kami dengan 
longan Kami kewajiban adalah berdosa yang menyiksa keterangan-2 


bilbayyinati fantaqamnā minal ladzina ajramū wakāna haqqan `alainā nashrul 


NOREA] 


Ge 


Bo GL As l A 


lalu memben- awan lalu angin mengi- yang Alloh orang-orang 
tangkannya menghalau rimkan 47 yang beriman 


mu“minin (47) Allahul ladzi yursilur riyaha fatutsīru sahaban fayabsuthuhū 


dg Ae A PRK PR L i ; 
e . w 
b OA óa) EA dan. AD : slol 
dari keluar hujan maka ka- gumpalan- dan Dia men- Dia ke- bagaimana/ langit di 
mu lihat gumpalan jadikannya hendaki menurut 
fis sama-i kaifa yasya-u wayaj`aluhū kisafan fataral wadqa yakhruju min 
& A, >| 2 Pa ju KR dg r T 
a? n | ; | A n” DS | AA y . 
mereka mere- tiba- hamba- dari- Diake- siapa dengan- menge- maka celah- 
bergembira ka tiba hamba-Nya pada hendaki yang nya nai apabila celahnya 


khilālih fa-idza ashāba bihī may yasya-u min 'ibadihi idzā hum yastabsyirūn 


Erz ng D Da pa D BE D a P RA 
Chuk Dm da Ja A KB a BE MG G) 


a o r’ y = - 
benar-benar sebe- dari atas diturun- bah- sebe- dari adalah dan 
berputus asa lumnya mereka kan wa lum mereka sungguh 48 


(48) Wa-in kānū min qabli ay yunazzala `alaihim min qablihi lamublisin 


| Df AN >A L 27 ni PA y | T G 6) 
sesu- bumi Dia meng- bagaimana Alloh rahmat bekas- ke- maka per- 
dah hidupkan bekas pada hatikanlah 49 


(49) Fanzhur ilā ātsāri rahmatil lāhi kaifa yuhyil ardha ba`da 


CG) % Ean PN. 

I- SS Je 929 ETA : J> OL LEs 
Pa 

Mahakuasa sesuatu se- atas dan orang benar-2 yang sesung- mati- 

50 gala Dia mati menghidupkan demikian guhnya nya 


mautihā inna dzālika lamuhyil mautā wahuwa `alā kulli syai-in qadīr (50) 


[22A 27 P7 AR P >Â IOPE E >A 
s 2 P W o ¿cyd 
sy a a Gi D al G UK sd 
mereka sesu- dari niscaya menjadi maka mereka angin Kami me- dan sung- 
ingkar dahnya mereka tetap kuning melihatnya ngirimkan guh jika 


Wala-in arsalnā rihan fara-auhu mushfarral lazhallū mim ba`dihi yakfurūn 


P >A A y > 
2 A a ra a 27 
mereka apa- seruan orang kamu menjadi- dan orang 


berpaling bila tuli kan mendengar tidak mati 
(51) Fa-innaka lā tusmi`ul mautā wala tusmi`ush shummad du'a-a idzā wallau 


A I ÉG G 
”- - ri 
kamu menjadi- tidak maka sung- 
kan mendengar dapat guh kamu 51 


| pa >22 A & | ` Pd a C) f y 29 

p Ean Öl! a i bE a AU CH Sm zA 
ke- kamu menjadi- tidak- kesesatan dari ie dengan mem- kamu dan ke 

cuali kan mendengar lah mereka yang buta beri petunjuk tidaklah 52 belakang 


mudbirin (52) Wama anta bihādil `umyi `an dhalālatihim in tusmi'u illa 


2 AA 2 s Or SA P A IA 27 
ala Gi i eO S me BL D i 


Pai 
mencipta- yang Alloh orang-2 yang maka dengan ayat- dia ber- orang 
kan kalian 53 berserah diri mereka ayat Kami iman 
may yu“minu bi-ayatina fahum muslimūn (53) Allahul ladzi khalaqakum 
LC LLL Fe 275 2 I 27 pa L LLI AE > r Jü 
sesu- dari Diamen- kemu- kuat keadaan sesudah dari Dia men- kemu- keadaan dari 
dah jadikan dian lemah jadikan dian lemah 


min dha`fin tsumma ja`ala mim ba`di dha`fin quwwatan tsumma ja`ala mim ba`di 


A 


AN az MI A T a a saor Ëss Z EEA ZA 
A 7 A ai . 2 w s . Pa 

Çe) DIN) a eias L a iads Ueb h? 

Mahakuasa Maha Me- dan dikehen- apa Dia men- dan keadaan kuat 


54 ngetahui Dia daki-Nya yang ciptakan beruban lemah 
quwwatin dha`faw wasyaibah yakhluqu mā yasya" wahuwal `alīmul qadir (54) 


& z PEPA S A P Lg p 29 As p $ Ar 
.. a . >, A ed A h a A a PPD 
aoli IE | J L PER S) Aci pa A ) 9 
sesaat mela- mereka tidak- orang-orang ber- kiamat terjadi dan pa- 
inkan tinggal lah yang berdosa sumpah da hari 


Wayauma taqūmus sā`atu yuqsimul mujrimūna mā labitsū ghaira sā`ah 


[] 1I P2? s? ? A A Pa A 8S CL AN 
a 2 2 a 

i i (00 ) 

oky edl al Al Jë 

dan kei- ilmu penge- mereka orang-2 dan mereka adalah 


manan tahuan diberi yang berkata 55 dipalingkan mereka 
kadzalika kana yu“fakūn (55) Waqālal ladzīna ūtul `ilma wal-imana 


seperti de- 
mikianlah 


BE AS 


49. Dan Sesungguhnya sebelum hujan diturunkan 
kepada mereka, mereka benar-benar telah 
berputus asa. 

50. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Alloh, 
bagaimana Alloh menghidupkan bumi yang sudah 
mati. Sesungguhnya (Tuhan yang berkuasa seperti) 
demikian, benar-benar (berkuasa) menghidupkan 
orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. 

51. Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin 
(kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat 
(tumbuh-tumbuhan itu) menjadi kuning (kering), 
benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi 
orang yang ingkar. 

52. Maka Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup 
menjadikan orang-orang yang mati itu dapat 
mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli 
dapat mendengar seruan, apabila mereka itu telah 
berpaling kebelakang (kafir/ingkar). 

53. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat 
memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta 
dari kesesatannya. Dan kamu tidak dapat 
memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan 
kepada orang-orang yang beriman dengan ayat- 
ayat Kami, mereka itulah orang-orang yang 
berserah diri (kepada Kami). 

54. Alloh, Dialah yang menciptakan kamu dari 
keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) 
sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, 
kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu 
lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan 
apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha 
Mengetahui lagi Maha Kuasa. 

55. Dan pada hari terjadi kiamat, bersumpahlah 
orang-orang yang berdosa; " mereka tidak berdiam 
(dalam kubur) melainkan sesaat (saja)". Seperti 
demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari 
kebenaran). 


56. Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan dan keimanan (kepada orang-orang 
yang kafir): "Sesungguhnya kamu telah berdiam 
(dalam kubur) menurut ketetapan Alloh, sampai 
hari berbangkit; maka inilah hari berbangkit itu, 
akan tetapi kamu tidak mengetahui". 

57. Maka pada hari itu tidak bermanfaat (lagi) bagi 
orang-orang yang zalim permintaan uzur (atau 
alasan) mereka, dan tidak pula mereka diberi 
kesempatan bertobat lagi. 

58. Dan Sesungguhnya telah Kami buat dalam Al 
Quran ini segala macam perumpamaan untuk 
manusia. Dan Sesungguhnya jika kamu membawa 
kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang 
yang kafir itu akan berkata: "kamu tidak lain 
hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan 
belaka". 

59. Demikianlah Alloh mengunci mati hati orang- 
orang yang tidak (mau) memahami. 

60. Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji 
Alloh adalah benar dan sekali-kali janganlah orang- 
orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat 
Alloh) itu menggelisahkan kamu. 


ii 227 Z AT ke A 27 Ai J | ` ya 24? 7 a 
Sa Sa g ġa AD > a LaS > Q mi sy 
ber- hari maka ber- hari sam- Alloh kete- dalam/ kalian te- sesung- 
bangkit ini bangkit pai tapan menurut lah tinggal guhnya 
laqad labitstum fi kitābil lāhi ilā yaumil ba`ts fahādzā yaumul ba`tsi 
a a g AA ay 
a. ng Ca Dat) 
orang-2 berman- ti- maka nak kalian me- tidak adalah akan te- 
yang faat dak hari itu 56 ngetahui kalian tapi kalian 
walakinnakum kuntum lā ta`lamūn (56) Fayauma-idzil lā yanfa`ul ladzina 
per. AA a RE >A > N 24A, D rii 
C Å E jyan ai Lan 39 Ena Au. 
Kami telah dan sesung- diberi kesem- me- dan tidak permintaan mereka 
membuat guhnya 57 patan bertobat reka mereka uzur mereka zalim 
zhalamū ma 'dziratuhum wala hum yusta`tabūn (57) Walaqad dharabnā 
rS Ki wA VÍ 5 N R 5 
žm 3 > i; g Q 2 O P 
dengan kamu datang dan sung- perum- E dari Al-Qurān ini da- untuk 
suatu ayat pada mereka guh jika  pamaan lam manusia 
linnāsi fi hādzal qur-āni min kulli matsal wala-in jitahum bi-āyatil 
Pa ro PO A, A A SI k D ORA -s gr Ag 
$ (oa) Sy : 9 ES N 
VS COY ola YI al o ae g dyd 
seperti orang-orang yang ke- kalian tidak- mereka orang-2 pasti akan 
demikian 58 membuat kepalsuan cuali lah kafir yang berkata 
layaqūlannal ladzina kafaru in antum illa mubthilūn (58) Kadzalika 
P. pa SA d SP zZ D L PS 
“ > 2h sa a A 
òl Jol (A) An Y E] - Er de Ag t: 
sesung- maka bersa- mereka menge- ti- orang- hati-hati atas Alloh mengunci 
guhnya barlah kalian 59 tahui /memahami dak orang yang mati /mengecap 
yathba'ul lāhu “ala qulūbil ladzina lā ya`lamūn (59) Fashbir inna 
PON Z G PAA N 
G) P Sg A a A N SAN v w | >r NE Dr ri lor 
D. 2 . $ Pa e? w - 
Ti a A a ID OA A aeg 
mereka ti- orang-2 sekali-2 mengge- dan hak/ Alloh janji 
60 meyakini dak yang lisahkan kamu jangan benar 


wa'dal lāhi ħaqq wala yastakhiffannakal ladzina lā yūqinūn (60) 


